PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Sekretariat ; Jln, Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 
Telp. (0355) 321813 Fax, (0355)332340 Website ; www.bkd.tulungagung.go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 18/PANSEL-TA/V/2023 


TENTANG 


HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023 


Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi terhadap berkas pelamar Seleksi Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 


1. 


Pelamar Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) secara terbuka dan 
kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 yang 
namanya tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi 


administrasi; 
Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan untuk mengikuti 


seleksi kompetensi bidang/teknis pada : 


Hari : Jum'at s.d. Sabtu 
Tanggal : 12 s.d 13 Mei 2023 
Jam : 09.00 s.d. selesai 
Tempat : Ruang Rapat Nadi 5 Hotel Lojikka Tulungagung 
Pakaian : Atas : Warna putih lengan panjang berdasi 
Bawah : Warna Hitam 
Keterangan : 1. Peserta hadir 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan tes, 


2. Jadwal rundown acara akan disampaikan kepada masing- 
masing peserta, 

3. Presentasi dilaksanakan selama 5 menit dilanjutkan wawancara 
selama 15 menit, 


Makalah dikirim ke Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung dalam bentuk 
Hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap dan  Softcopy ke email : 
bidangmutasipensiun@gmail.com dalam bentuk PDF paling lambat tanggal 
11 Mei 2023 pukul 12.00 WIB, 

Pelamar yang tidak mengumpulkan makalah sesuai batas waktu yang ditentukan, baik 
hadir maupun tidak hadir pada saat seleksi penilaian Kompetensi Bidang dianggap 
mengundurkan diri, 

Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Dikeluarkan di Tulungagung 
pada tanggal 10 Mei 2023 


PANITIA SELEKSI TERBWKA 


APA PINAN TINGGI HRATAMA 


NIP. 19640119 198508 1 003 


LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 


PENGUMUMAN 
18/PANSEL-TA/V/2023 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA SECARA 
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


NAMA-NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI 


JABATAN YANG AKAN 


DIISI 
Staf Ahli Bupati Bidang 
Kemasyarakatan dan 


Sumber Daya Manusia 


.AGUS PAMUNGKAS, S.Si, 


. SUGENG RIYADI, S.Sos 
. FANCHOLIO JOKO 


PENDAFTAR 


JABATAN 


Sekretaris Badan 
Pendapatan Daerah 


M.Si 


Camat Gondang 


Sekretaris Dinas Komunikasi 


PRIBADI, S.E.,M.M. dan Informatika 


. PONGKY KURNIAWAN, 


S.STP,, M.M. Sekretaris BKPSDM 


. Dra. DWI 


. Drs. TOTOK JOKO 


Sekretaris Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 


AMBARWATI,M.M 


Sekretaris Dinas Penanaman 


PURWANTORO, M.A.P. Modal dan PTSP 


TANIA SELEKSI TERBUKA 


= mbina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 


